No.37 


CHAMIS 16 JUNI 1938 
TAHOEN 

Tel. 393 

DAGBLAD 

Lembar pertama 

9 

OTOOR SOESO 


TERDIRI dari % lembar 


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari 
Minggoe dan hari besar Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg — Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


Pariaman AGENTEN : ,I.P.P.A." Moeara Laboeh Alpaini Solok Alamsjoehoer Latief 
Fort de Kock: H.Aminoeddin Bijkantoor 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan Loear kotta seboelan Per lembar 
Advertentie 10 sen per regel 

f0,60 f0,75 f0,03 

Drs. Mohamad Hatta contra ,,Het Volksdagblad". (Penoetoep) 


Djika persatoean dalam gera kan nationalist sampai sekarang beloem tertjipta, 
itoelah sebagi an besar haroes disesalkan pada actienja PNI, PNI sebagai satoe 
partij jang terdiri dari spion2 Djepang dan politiek ada moesoeh jang paling 
hebat bagi Petitie Soetardjo. Sebagai agent2 Djepang itoe Trotzkiisten bang sa 
Indonesia selaloe halangi men djadi rapatnja perhoeboengan an tara rakjat 
Indonesia dan Neder land, sedang mendjadi rapatnja perhoeboengan mana 
hampir bi sa dipastikan akan membantoe bisa dipenoehkan antero keingi nan 
jang dikemoekakan oleh petitie Soetardjo. Lihat apa sebenarnja jang mendjadi 
toedjoean kaoem CPH. itoe Sekarang commintern jang di desak oleh facisme, 
perloe ber moeka manis terhadap kaoem boerdjoeis di Eropah Barat. Dan 
pergerakan communisme disana disoeroeh membantoe kedoedoe kan 
pemerintah demokrasi jang ada. Sebab itoe djeega maka Roes tam Effendie 


dalam pedatonja di Twee de Kamer memberi nase hat kepada pergerakan 
Indonesia soepaja selekas2nja melepaskan toentoetan „Indonesia lepas dari 
Nederland". Karena pidatonja itoe ia mendapat poedjian dari Minister Djadjahan, 
toean Welter Imperialisme Djepang didjadi kan sebagai momok, seolah2 
ketetapan Nederland di Indonesia dapai mentjegah imperialisme Djepang 
menerkam Indonesia. Nederland sendiri tidak akan sang goep mempertahankan 
Indonesia kalau tidak ada bantoean dari Inggris atau Amerika. Kalau tim boel 
perang doenia kedoedoekan Nederland disini mendjadi teka teki, Jang bisa 
menahan nafsoe Djepang masoek ke Indonesia ha nja satoe jaitoe pergerakan 
kebangsaan dan kemerdekaan rak jat jang koeat, jang menolak segola 
pendjadjahan. Boekan sadja pendjadjahan Djepang jang dita koeti, tetapi djoega 
pendjadjahan Belanda jang ada sekarang. Dan djoega... perhatikan Roestam 
Effendie, ,, „pendjadja han Russia. Jang akan mengoeat keinginan Djepang akan 
Indone sia jaitoe satoe poela, matinja semangat mereka dan kembang nja 
semangat boedak. Rakjat se 


matjam itoe moedah mendjadi makanan imperialisme Djepang nanti. Dalam 
politieknja sekarang kita mengerti kalau CPH dengan pesoeroehnja Roestam 
Effendie begitoe ,,tjinta" pada Petitie Soetardjo. Dimoeka kita terbajang toean 
Soetardjo sangat memberoengoet melihat „pertjintaan C. PH padanja, Apa jang 
ditoedjoekan oleh C PH kepada PNi dalam serangan nja terseboet boekan 
kewadjiban kita sekarang mendjawabnja. Pim pinan PNI sendiri kalau ia merasa 
perloe tentoe sanggoep meladeninja, Tentang toedoehannja kepada kita sebagai 
Tretzkies alias agen atau spion Djepang bagi siapa jg mengetahoei niatnja 
hamba Stalin nistaan sematjam itoe ti dak berarti sedikit djoega Teta pi kalau 
sepenoedoeh itoe memandang rajat Indonesia dan o rang disini seperti kambing 
atau kerbau jang bisa dihatoer hi doengnja lebih baik dia memeriksa dirinja 
sendiri apa ia soedah bangoen. Rajat Indonesia boekan sepoeti rajat Roes. Dan 
pendirian kita tentang imperilis me dan special imperialisme Djepang dapat 
orang batja kembali dalam karangan2 kita dahoeloe dalam Daulat Rajat dan 
soerat kabarlain jg djoega diketahoei oleh redaksi soerat kabar ini Tidak perloe 
dibentangkan sekali lagi. Bagai hamba Stalin ketegoehan paham kita sampai 
kedalam perasingan roepanja satoe kesa lahan besar. Memang ketegoehan 
paham dan ketetapan pendirian hanja didapat pada orang jang merasa dirinja 
manoesia. Pada orang jang hanja menanti perin tahan toeanja sifat sematjam 
itoe soedah tentoe tidak ada, Bagi gorang sematjam Roes tam Effendi jang 
dimasoeki oleh semangat perboedakan, kalau ia mesti memilih antara perdjadja 
han Belanda jang koerang kasar dan pendjadjahan Djepang jang terbilang 
kedjam, ia memilih pendjadjahan jang, koerang berat di pikoel. Tetapi bagi anak 
Indone sla sedjati jang berperasaan manoesia ia tidak memilih antara jang 
koerang atau jang lebih, melainkan menolak segala pendjadjahan. 


Menolak pendjadjahan boekan berarti jang kita tidak menjoekai perhoeboengan 
rapat antara ra' jat Indonesia dengan ra'jat Belanda. Tidak adapergerakan di Indo 
nesia ini jang begitoe mengemoekakan persaudaraan segala bang sa seperti 
pergerakan jang kita pimpin dahoeloe. Hanja kita berkehendak perhoeboengan 
antero ra'jat jg sama sama merdeka. Sekarang agen agen Moskou giat sekali 
menoedoeh segala pergerakan kiri jang tidak taloek kebawah regiem-Stalin 


sebagai agent facisme. Tetapi sedja rah jang baroe laloe menjatakan dengan 
sedjelas2nja bahwa regim Stalin inilah dengan segala ham banja di Eropah Barat 
jang mendjadi penolong Hitler di Djerman oentoek meroentoehkan Republik 
Weimar dan mengandjoerkan pergerakan kaoem boeroeh disana Kalau tidak 
karena politik Pantai Koeminis Djerman jang selaloe bersama2 dengan Nazi 
mendjatoehkan pemerintah demokran si, Hitler tidak akan dapat mereboet 
kekoeasaan. Pahamkanlah betoel betoel, siapa jang lebih kena diberi nama 
agant facis me. MOHAMMAD HATTA Neira, 15 Mei 1938 Politieke contract di 
Sumatra Timoer Dari Medan dikabarkan bahwa menanda tangani politieke 
contracten zelfbestuurders di Suma tra Timoer itoe telah ditetapkan dengan 
difinitief tanggal 16 Juni ini. Berhoeboeng dengan itoe terle bik lagi dimana 
Sultans Deli dan Langkat akan menghadiri poela jubileumsfeesten di Holland, 
maka Sultan Langkat akan berang 


kat ke negeri Belanda pada tang gal 16 Juni ini dari Belawan sedangkan Deli hari 
Sabtoe j.a.d. ini, boeat hadir ketika pesta itoe. Penerimaan Anak Jatim baroe. 2. 
Berhoeboeng dengan keloear nja anak2 terseboer Rapat P.O. tanggal 11-12 Juni 
1938 telah memoetoeskan boeat menerima anak2 jatim baroe banjaknja boeat 
sementara 13 orang ja'ni ditjoekoepkan kembali 50 orang. Apabila nanti 
kenjataan ban toean oemoem choesoesnja kaoem moeslimat bertambah besar 
dan mentjoekoepi, maka penerimaan ini akan diteroeskan djadi 60 orang. 3. 
Adapoen anak2 jatim jang minta masoek dalam Roemah Penjantoeni P.G.A.I. di 
Djati hen daklah memenoehi sarat2 jang di bawa ini: a. Permintaan masoek 
dilakoekan dengan soerat moelai dari ini hari sampai pengabisannja tanggal 15 
Juli 1938, jang di alamatkan kepada P.O, Ladjnah Anak Jatim P.G.A.I. Padang. b. 
Dalam soerat permintaan ini diterangkan dengan tjoekoep nama anak, oemoer, 
nama bapanja jg telah meninggal, dan iboenja c. Soerat permintaan ini hendak 
lah dikirim bersama2 dengan soerat keterangan jang berikoet. 1 Keterangan dari 
Kepala Negeri jang di Gezien oleh Toeankoe Demang atau Ass. Demang di 
tempat itoe betoel jatim dan miskin dan tak ada kaoem familienja jang 
membantoe lagi 2 Keterangan dari oelama menjatakan poela anak itoe benar 


jatim miskin jang wadjib di bantoe menoeroet kehendak Islam. 3 Keterangan dari 
Penghoeloenja anak itoe jang menjetoedjoei permintaan terseboet. Oetjapan 
terima kasih dan pengharapan Pengoeroes. 4 Dengan ini kami Bestuur P.O. 
Ladjuah Anak Jatim mengoetjapkan terima kasih kepada toean2 dan engkoe2 
jang telah seaka menerima anak2 jatim jang telah keloear terseboet bekerdja di 
Toko2, Firma2 dan Peroesahaan toean2 dan eng koe terseboet. Moedah2an 
semoeanja aank2 ini hidoep berbahagia adanja, Amin. Demikian djoega kami 
tidak loepakan bantoean dari soerat2 kabar di Kota Padang jang selaloe 
memoeat siaran jatim dalam makloemat ini. 5 Sebagai penoetoep kami berharap 
kepada ahli pembatja choesoesnja kaoem moeslimin dan moelimat, soekalah 
kiranja menjiarkan kabar penerimaa anak jatim baroe ini dil. agar dengan segera 
diketahoei oemoem, seteroesaja mengharap kan lagi bantoean dan sekong an 
bersama dengan tetap dan tdroes adanja. Hermat kami, P.O. Ladjnah Anak Jatim 
P.G.A.I. Bondjel „Tank Soekma" wartakan Lagi Maling Dalam ,,Perki" no 30 kita 


soedah terangkan bahwa ketjoerian itoe bagi Bondjol memang barang baroe, 
Tapi roepanja keadaan ta mengizinkan tetap seperti itoe, hanja barang baroe 
akan mendjadi barang biasa. Begi oelah, tadi malam 12 djalan 13 dezer, kira2 
poekoel 1 tengah mal m. sipentjoeri soedah mentjoba poela mendjalankan rolnja 
dipasar Kondjel diroemah di Bendjol diroemah si Boejoeng B. Oentoeng, 
diwaktoe doea orang pentjoeri itoe soedah sampai di dalam roemah, dan 
hendak.. menggoendoel barang2 sitoean roemah lekas tahoe, dan memekik 
ketakoetan. Maling idem, dan membikin langkah seriboe met tangan kosong. 
Siapa itoe pengetjoet batja pentjoeris, biarlah sama2 kita toeng goe poela boeah 
penjelidikan jg berwadjib. Tapi boleh djadi pembatja akan bertanja, tentang 
penjelidikan jg berwadjib pada si Maling siang doeloe? Soenggoehpoen begitoe 
disini kita harapkan sangat soepaja jg akan meadakan roendo malam boeat 
mendjaga keamanan. Taman pembatjaan. Kita dapat kabar bahwa di Ganggo. 
Moedik Bondjol akan berdiri poela „Taman pembatjaan jang mendjadi 
promotornja ialah e. Dt Moenjak. Itoe satoe tanda 


EDITORIAL 


Ambtenaren Pemerentah dan Politiek Sikap Ambtenaren kita terhadap politiek 
Indonesia, 


Terlebih dahoeloe dari pada ini kita telah menoelis tentang kewadjiban dan 
kedoedoekan pegawai pemerentah Indonesia de ngan perhoeboengannja 
dengan pergerakan rakjat maoepoen de ngan politiek rakjat jg menoedjoe 
kepada Indonesia Raya. Disamping ini ada zaman dewasa ini roepanja masih ada 
djoega beberapa ambtenaren Indonesia jang beloem insjaf akan kewadjibannja 
sebagai "pemimpin rakjat jang oetama bersamaan dengan kawa djiban 
pangkatnja maka mereka itoe tetap measingkan diri, bah kan adakalanja kita 
berbitjara tentangan soal jang mengenai dalam soal "politiek" maka sedapat 
moengkin mereka itoe menoekar onderwerp itoe althans sekoerangnja air moeka 
mereka itoe djadi berobah, Keadaan seroepa itoe hingga dalam zaman dewasa 
masih ter dapat dalam pergaoelan diantara golengan itoe, bila ditjampoeri oleh 
seseorang jang mementing kan kesedjahteraan tanah air dan rakjat Indonesia ini 
teroetama da negeri buiten gewesten ini. Sesoenggoehnja sikap ambtena ren 
jang seroepa itoe tidak da pat kita tjelah, oleh karena amb tenaarschap mereka 
itoe serta ambshalve senentiasa mendjadi paksaan jang gaib bagi mereka 
oentoek meoendoerkan diri dari pembitjaraan jang berbaoe politiek. Tidak dapat 
dipoengkiri, bah wa perkataan kesimpoelan „poli tiek" itoe sangat menghantoe 
bagi sebagian mereka, tersebab mereka hanja berpendapatan, bahwa politiek" 
itoe berbahaja dan moeng kin membahajakan akan pangkat nja istimewa 
melihat dalam pengertian itoe sebagai "hantoe dihari siang Walaupoen 
sedemikian kita haroes akoei bahwa dalam negeri djadjahan itoe bila membitjara 
kan politiek dengan zonden meer maka moedah sekali menghidoepkan 
pertikaian piki ran dengan orang jang memegang koewasa dalam negeri itoe, 
Ada djoega diantara kaoem ambtenaren jang masih mempoenjai "orthedoxe 
politieke inzichten" itoe berpendapa tan bahwa "politiek" itoe ada moesoeh 
besar bagi mereka. Boeat menegaskan keterangan kita itoe, maka ada balknja di 
citeer disini toelisan toean Soetardjo dalam madjallah "Pemimpin" sebagai 


berikoet, „Biasanja kalau ada orang di perlakoekan sewenang wenang oleh lain 
orang, maka orang jang terseboet dibelakang ini jang moesti memikoel segala 
kesala bahwa matah ri keinsjafan soedah moelai daik. Karena memang dengan 
banjak membatja, presti akan berlambah naik, kwal teit akan mendjadi patent. 
Ous kalau pemimpin2 mentjintakan 


han. Akan tetapi kalau kita selidiki betoel betoel, kesalahan itoe ta' sedikit 
ditanggoeng djoega oleh orang jang diperboeat sewenang wenang. Kalau orang 
tidak soeka di perboeat sewenang wenang, tiada lain orang berani perlakoekan 
demikian. Adanja orang mendjadi tiran, berani berboeat sewenang wenang 
sebab lain orang sanggoep memboedak mengabdi sebagai slaaf), ia memang 
soeka diperboeat sewenang wenang..... Kalau seorang Indonesisch Bestuurs 
ambtenaar bilang bah wa Ia tidak boleh mendjadi lid politieke vereeniging jang 
extreem itoe soedah semestinja, meski poen gezagsambtenaren bangsa Eropah 
tidak sadja ada jang mendjadi lid V.C. tetapi malah djoe ga ada jang djadi lid dari 
N.S.B. hal mana ternjata tidak dilarang oleh Pemerintah ! Oleh karens itoe 
haroeslah dirobah sikap prijaji Bestuur jang mendjaoeh kan diri dari Indonesische 
maat schappij sehingga meroesak pengaroehnja terhadap kepada maat schappij 
itoe. sebegitoe djaoeh orang berboeat sampai ada prijaji Bestuurs jang takoet 
bertjampoer gaoel dengan bangsanja sendiri jang mend adi lid, apa lagi 
memimpin perhimpoenan seciaal dan economie, takoet berlangganan pada tij I. 
schrift atau dagblad bangsa sendiri, takoet mendatangi vergadering vergadering 
bangsa nja sendiri. Bahwa prijaji Bestuur jang bersikap begini berarti meng 
asingkan diri dari kalangan bang sanja dan sikap itoe akan meroesak nama dan 
pengaroeh corps kita dimata bangsa sendiri soedah ta' perloe kita terangkan 
lagi. Sjoekoer orang jang bersikap demikian tidak banjak. Kita haroes insjaf, 
bahwa di dalam djabatan, maka kita haroes lah boeat 100 pCt. berboeat dan 
bersikap sebagai bestuursambte naar, akan tetapi selain itoe kita haroes ingat 
bahwa: le, kita ada lah poetera dari tanah ini dan 2e bahwa kita adalah seorang 
vrije staatsburger seperti lain lain pendoedoek." Dari toelisan itoe dapatlah di 
tarik kesimpoelan bahwa kedoe doekan serta toedjoean dari poli tieknja pegawei 
ambtenaren terhadap politiek Indonesia adalah menoedjoe kepada 
kesedjahteraan boeat Noesa dan rak jat Indonesia begitoepoen boeat 
keselamaian pemerentah jg ter koenkoeng dalam artian voor 
eenvreedzaampolitieke madjoean, atau Kepala2 Negeri akan mempertjerdas 
anak negeri andjoetkanlah soepaja banjak 


samenleving (kidoep bersama2 dalam kesedjahteraan politiek Seorang 
ambtenaar sebagi Indenesier adalah soeatoe faktor peraaaan bathin jg mengikat 
mereka als Indonesier terhadap rakjat nja sendiri. Terlebih lagi kedoe 


doekannja sebagi „pemimpin 
membatja, 
i. 


Ad 


iknja 
diawa 
si poela, soerat kabar2, boekoe2 mana jang mesti dibatja. 


negeri dan rakjat dengan perkataan lain pelitiek rakjat Indone sia jg dapat 
mempertjermin setiap hari, setiap waktoe oentoek mengenang nasib rakjat, 
bahwa mereka itoe ada soeatoe djemba tan jg moelia antara rakjat dan tjita2nja 
serta pemerentah dan djandjinja. Boeat mentjapai tjita2 itoe tentoe seorang 
bestuursambtenaar Indonesier haroes dapat memisah kan dirinja pertama 
selakoe amb tenaar dan kedoea, dirinja sebagi Indonesier. Memang berat bagi 
mereka oentoek memperbedahkan bila wak toenja boeat seerang ambtenaar 
itoe bertoeboeh sebagi vrijstaats burger biasa seperti djoega lain2 Indonesiers 
dan bila waktoenja sebagi ambtenaar. Ada baiknja oentoek dipoelang kan pada 
golengan itoe sendiri jang akan dapat memberi djawab. Sebagai ambtenaar 
mereka itoe haroes mendjalankan peratoeran dan perintah pemerentah. 
Sebaliknja sebagi vrije staats burger dus als Indonesier mereka itoe tentoe 
djoega bisa merasa kewadjibannja terhadap keselamatan negri dan rajatnja 
sendiri, sama sadja seperti tiap2 rakjat jang lain2, dan boekannja seolah2 
toekang toelis toekang perintah dan boekan toekang2 periksa. Siapa jang 
berpikiran bahwa kewadjiban mereka itoe hanja „mendjalankan peratoeran dan 
perintah sadja" tentoe sebaliknja merasa kilaf terhadap kedoedoekan dirinja 
sendiri dan kewadjibannja sebagi rakjat Indonesia Sebaliknja kita bisa bergembi 
ra djoega sekarang soedah banjak djoega ambtenaar2 bestuur jg dapat 
membedahkan ambtenaarschapnja dari Indonesierschap kewadjiban jg oeloeng 
terhadap rakjai dan nenegeri sendiri sebagi rakjat dan poetra jg bertanah air dan 
berbangsa sendiri. Kita poen mengetahoei bahwa moreka itoe terikat oleh kedoe 
doekan sendiri dan soedah tentoe mempoenjai toedjoean dan haloean serta 
mengambil djalan jang hak sendiri poela. Seolah2 sebag penoetoep barang siapa 
jang masih orthodox sendirinja, jg masih djoega berpendapatan kolot 
sebagimana tertoelis diatas agar dapat terdjaga nama korps mereka sebagi 
pemimpin rakjat sebaiknja pendapatan dan pikiran kolot itoe di boeang djaoeh2 
atau di dipeneer kedalam museum sadja, Kita dari ,,Perki" akan membantoe dan 
mendoakan, moga2 .P. itoe pandjang oemoernja. Memperbaiki djemba tan. Atas 
initiatiefnja e. Dt. Batoe 


ah Kepala Negeri Ganggo Hilir Bendjol, telah dimaksoed poela oentoek 
memperbaiki djembatan Kampoeng Tjaniago. Djembatan mana, adalah satoe 
djembatan jg terpenting poela, boeat perhoengan Ganggo Halir dan Gg. Moe dik. 
Begit elah, menoeroet maloemat c. K.N. tsb. jang disiar kan ditiap2 mesdjid 
disitoe pada Djoem'at kemaren (10 Juni), te lah dimaloemkan soepaja anak 
negeri Gg. Hilir, akan sama2 pergi kerimba menghela lansia pekajoean oentoek 
itoe. Moga2 lekas selesai. Amin! Mutatie Onderwijzer Hari ini 13 Juni Overgave 
Overname diantara e. Moechtar goeroe Kepala Volksschool Ganggo Hilir, dengan 
e. Abas kepala V.S. Batas, telah dilansoengkan. Ma ka dengan ini, perobahan 
goeroe goeroe Volksschool didaerah Bondjol sebagai berikoet. le. Naamin gir. St. 
Malano goeroe 1 K. Ketjil dipindahkan keGanggo Hilir. ve. e. Moechtar idem G. 


Hilir dipindahkan ke Batas. 3e. e. Abas idem Batas dipin dahkan ke Koto Ketjil 
Koempoe lan. Tertoedoeh anti belasting Pada tanggal 8 djalan 9 Juni '38 jang 
laloe ini di Koempoelan telah diadakan rapat oleh Dt, Mandjindjing alam dengan 
diha diri 19 orang laki laki dan 1 o rang pers bahagian anak boeah nja. Setahoe 
apa tiba tiba datang 2 orang pengawai Kepala Negeri K. Ketjil M dan 3 Dan dia 
minta soepaja nama nama orang jang hadir di tjatet. Maka pada hari Saptoe 10 
Ju ni, mereba jang 20 orang itoe poen dipanggil kekantoor Odh van Bondjol. 
Karena mereka dichawatiri meadakan rapat oen toek anti rodi dan belasting. Dan 
hari ini 13-6-38 2 orang dianta ranja jaitoe e. Dt Mandjindjing alam dan St 
Soeleman telah di kirim ke Loeboek Sikaping boeat di onderzoek lebih lanbjoet. 
Tapi bisik desoes kita de ngar bahwa hal ini adalah pertaliannja dengan icident 
jang terdjadi antara e, Dt B dengan e. Dt. B. K. Benar apa tidaknja nanti kita 
samboeng. Stanawijah scool Sebagai pembatja barang kali soedah mengetahoei, 
bahwa dips Koempoelan semendjak 3 Maart f937, telah diboeka satoe sekolah 
agama dan ditambahi de ngan vak oemoem. Tapi selama ini adalah bertempat 
diroemah jang disewa. Maka atas andjoeran pembangden sekolah itoe jaitoe 
Moezakkaratoeti Islam pada 5-6-38 telah di moelai mendaki boekit menoeroen 
toerah mentjari pekajoean oentoek sekolah itoe speciaal. Dengan ini dapat kita 
mengatakan, bahwa sekolah itoe ada bertambah madjoeOemat Islam! 
Bantoelah! Mo ga2lekas selesai. 


Fort de ROEK Pakket jang hilang? Baroe2 ini seboeah kiriman jg datang dari 
Maulaboeh Atjeh lantaran paket itoe ta sampai pada adresnja telah sampai 
ketangan politie, terkirim boelan jg kasepoeloeh 1937, jang teralamat kepada 
peladjar Parabet bernama Hatinggal di Djamboe Air, Menoeroet oeritanja ketika 
paket itoe datang, dia soedah poelang hekampoengnja Maula boeh dan barang 
itoe soedah di ambil oleh seseorang jang ta' di kenal, dengan mempergoenakan 
tanda tangan palsoe. Beberapa hari jang laloe kawen dari H itoe soedah disoem 
pah oleh jam sjech Ibrahim moesah di Parabek, di moeka M politie, bahasa 
mereka itoe ta'ada menerimanja. Bagai mana kesoedahannja kita chabarkan 
djoega. Mohon dapat perha tian oleh jang berwadjib Beberapa waktoe jang laloe 
djalan ke Sei Tanang dari Doerian soedah diansoer memperbaik oleh jang 
berwadjib kira2 350 m pandjangnja, Selebih nja amatlah boeroeknja djalan itoe, 
batoe jang besar2, terta nam didjalanan, sehingga kita lihat baroe2 ini auto e, 
Distriect hoofd waktoe melaloei djalan itoe, terlamboeng lamboeng beliau 
dalamnja, disebabkan oleh batoe batoe itoe, dan poen bagi bendi amat soesah 
melaloei dja lan itoe, kita perhatikan koeda jang menghelanja. Orang kampoeng 
oemoemnja berharap soepaja memperbaiki djalan itoe diteroeskan oleh jg 
berwadjib, dan ra'jat ta' poetoesnja mengoetjapkan terima kasih. Berboeroe babi 
dirim ba pandan. Beberapa hari jang laloe, kita soedah chabarkan, bahwa dise 
boeah lepau di Doerian atjap kali diperboeat orang, memantjing ikan diatas tikar. 
Kita takoet nanti kalau koetjing keloear, ikan dihabiskannja. Kita seroekan sekali 
lagi kepada jang berwadjib, dan kepada e kadhi Nikah di Sei Tanang, karena 
beliau jang mempoenjai lepau itoe soepaja beliau perhatikan, sebab keadaan 
itoe berlakoe teroes. 


KOTA 


Alhasil lezing dari seorang Hadji jg abnormaal Kemaren malam sedang beta 
mendjalankan rol selakoe mata2 dengan tiba2 ketika beta berada di Balai Baroe 
(Pasar Djawal beta bertemoe dengan seorang Hadji jg meadakan lezing sendirian 
pada seboeah tempat sehing ga orang jg laloe lintas teroes berhenti, 
mendengarkan lezing beliau itoe dan tak berapa lama datang beberapa orang 
agent 


memperhatikan kata dan tingkah lakoenja, kemoedian dia pergi poelang 
keroemah familienja di djalanan ketjil sebelah Hotel Moeslim, teroes diikoet oleh 
beberapa orang agent, dan setiba nja sang Hadji diroemah familie nja, dianja 
teroes meadakan lezing. Menoeroet keterangan fami lienja, dianja tinggal di 
Kajoetanam, dan sebabnja dia meada kan lezing dimana2 tempat, ada lah, 
karena terlaloe tinggi pengetahoeannja didalam hal igama. Alhasil dari boeah 
pidato sang spreker jg abnormaal ini dibelenggoe kedoea belah tangannja oleh 
beberapa orang agent dan dibawa ke Commissariaat van Politie. Ada2 sadja 
pemandangan pada waktoe malam dikota Padang. (Mata2) Mutarie SS5 
personeel. Didjadikan remmer: 1. Djaafar, 2 Sae dan 3 Noerdin, dahoeloe nja 
hulpremmer. Dipindahkan dari : expi. Z.SS. ILahati ka expl. SS ter SMK, haltechef 
2e kl. Abdul Azis gelar Soetan Machoedoem: dienstouderdeel Tractie, Materieel 
en Werkplaats werkplaats Manggarai ka werkplaats Padang, op zichter te kl. J.F.J. 
de Water idem werkplaats Soerabaja-Goe noengi ka idem, tw. opzichter 2e kl. R. 
Salam. KETJILAKAAN BERBOEROE Sebagimana oemoem telah mengetahoei 
beloem selang lama ini di Boengoes telah terdjadi ke tjilakaan berboeroe dimana 
dji wanja t. Soediman opzichter S.S. S. disini djadi tiwas oleh kere na dianggap 
oleh t. van der Vali kawan sama sama berboeroe sebagi oempan dari 
senapannja. Perkara terseboet sekarang telah dipereksa oleh Raad van Jus titie 
sedjak doea hari ini. Sehabisnja pemereksaan saksi saksi pada sidangan jang 
diada kan kemaren hari Rebo maka Of ficier van Justitie membikin reguisitoirnja. 
Oleh kerena sekalian ketera ngan2 dan boekti2 dianggap tjoekoep maka 
terdakwa terang bersalah serta dihoekoem selama 2 boelan pendjara. MUTATIE. 
Dipekerdjakan boeat waarne ming pekerdjaannja Assistent We dana di 
Gewestelijke Recherche di Pajakoemboeh Botok alias Ab dul Hamid gelar Soetan 
Mang koeto Sati, sekarang onderdis irictshoofd di IV Koto district Boekit Tinggi. 
Dipindahkan dari Pajakoemboeh ke Sawah Loento Assistent Wedana di 
Gewestelij ke Recherche Darwin. Sawah Loento ke Padang As sistent Wedana di 
Gewestelijke Recherche Boestami Aman. ke Provincie West Java den Hoofdagent 
van Polisi te kl. bid Stadspolitie te Padang, C. Davidz. 


Indonesia dan Olympiade Kemarin kita moeatkan berita bahwa komite 
persediaan Olym piade di Tokio telah meminta perkenan kepada Komite Olym 
pik Internasional, oentoek mengoendang Mantjoekoeo, Siam Indo-China, Strits- 
Sittlement dan Indonesia pada permainan Olym pik di Tokio. Dalam peratoeran 
Komite Olym pik Intenasional ada ditetapkan bahwa negeri2 djadjahan tidak 
dapat toeroet dengan dirinja sendiri dalam Olympiade melainkan hanja sebagai 
bagian oetoesan negeri pendjadjahannja, Boleh djadi di Djepang orang koeatir 
koerang tjoekoep orang jang toeroet dafam permainan Olympiade, maka diharap 
akan menambah pemain2 dengan djalan mengoendang negeri jang dekat dekat. 
Mr. Bouman, voorzitter Ned. Indsch Olympisch Comite menerangkan kepada Java 


Bode, bah wa sangat soekar akan dapat di kaboelkan ini. Tidak hanja I.O.C. jang 
haroes memberi perkenan, tapi djoega Komite Olympik Nederland, karena 
komite Hindia mendjadi tjabangnja, Sementara itoe ada ditimbang moengkinnja 
pemain pemain dari sini toeroet dalam Olympiade atas nama Nederland, 
soenggoeh poen pemain2 dari sini agak koerang Itoepoen ada beberapa orang 
jang ada harapan mereka akan bermain dengan sukses teroeta ma dalam sport 
koeda dan berenang. Djoega ada kans, djika Neder land tidak tjoekoep 
belandjanja, satoe Hockey team Hindia akan toeroet dalam Olympiade karena 
diantara hockey teams disini a da beberapa permainan jg jjakap bermain dalam 
pertandingan Internasional. Berhoeboeng dengan ini Nederland soedah 
mengandjoerkan soepaja dioesahakan mendirikan satoe Hokkeybond disini. Seka 
rang beloem ada pimpinan jang teratoer dan ini sangat diboetoe hi djika hendak 
kita kirim satoe Hockey team ke Tokio. Toean Van Bommel pemimpin pemoem 
dp Nivu team di Euro pa, serta anggota Indich Olym oisch comite, djoega akan 
beroending dengan Ned. Olympich comite hingga sepoelangnja da pat diharap 
ada ketentoean ten tang toeroetnja Indonesia dalam Permainan Olympik dalam 
taoen 1940. PERKARANJA PAH WONGSO. Menoeroet berita J.B. toean LV.W. alias 
Pah Wongso, jang sekarang ditahan di Huis van Bewaring di Struikstraat, tidak 
lama lagi akan menghadap Raad van Justitie di Batavia. Pemeriksaan dalam 
perkara Pah Wongso ini sekarang dipim pin oleh subst, officier van Justitief mr. 
Th. v. d. Laan. 


Het beste adres voor de snelste en goedkoopste opleiding tot kantoer-typist tel 
is: NEUTRALE Typisten Instituut 10 Vingers Blind Systeem Robinson Building 
Baharoestraat 15 PADANG Neutrale Typisten Instituut staat onder leidingt van 
een gediplomeerde en gereutinerde leerkach ex oprichter en ex Hfd.Leider van 
de "Modern Ty pewriting Courzet te Bandoeng en ex-Algien ex Hfd Leider van de 
"Universal Typewriting Gourse te Semarang en Soerabaja, Neutrale Typisten 
Instituut garandeert U binen 1 maand, 2 maanben 4 maanden6 maanden te 
bekwamen tet kundige kautoor-typisten. Leerplannen van het Meutrale Typisten 
Instituut omvatten de volgende ende werpen. a. Sneltikken b. Scheentikken c. 
Staattikken d. Dictaattikken e. Blindukken f. Di Versetikken Zooals het maken 
van brieve uit onduielijke cencepten,, briefkaarten, rekening. gelineera papier, 
envloppen, blaneo postwissels en enz. Korom, alles wat een kantoer typis tel we 
ten en kenen moet DIPLOMA'S Gezegelde diploma s werden uitge reikt aan hen, 
die na afgelegd examen tegenover een Examen-Commissie met vlag en wimpel 
is ges laag, terwijl aan niet-geslaagden gratis lessen kun nen worden verstrekt, 
totdat zij hun doel hebben bereikt Vraagt inlichtingen en geeft U op als leerling je 
Kantooruren 8-12 v.m. en 4-8 v.m. Kasi opleiding boeat praktijk dan boeat dapa 
ken. Diploma. Kantoor-typist (ie) Neutrale“ meloeloe kasih peladjaran masintoelis 
dengan tjara jang sangat tjepat sekali, hingga dalam tempo jang tidak lama 


moerid moerid bisa moelai tjepat goenakan masin toelis dalam pratijk di kantoor 
Gouvernement, kantoor2 dagang atau lain2 peroesahaan Dan sesoedah moerid 
moerid beladjar sampai menoeoet kita poenja garantie, jaitoe grantie 1 boelan 2 
boelan, 4 poelan atau 6 boelan2 ditanggoeng mereka soedah bisa mengetek 
dengan mesin toelis dan ditanggoeng poela moerid2 jang telah dapat Diploma 
bisa mengetek dengan segala roepa merk massintoelis (bekende merken 
dengan gampang sekali mempergoenakan kesepoeloeh djarinja. Neutrale, 
sanggoep mengerdjakan roepa2pekerdjaan mengetek (typewerk) dan dari hal 
ongkos engteng, pekerdjaan ditanggoeng spoed dan memoeaskan. Keterangan 
dan boeat masoekan nama boleh datang sendiri di kpg Baroe 15 barisan Kantoor 
Pertolongan simpang djam Gadang lama 


De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi Tjap Pelantjong 
Tjepat Selamat Moerah Auto semoeanja medel baroe, boleh berhoeboengan 
dengan SOTEN De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 


Administratiekantoor CENTRUM" BEHEERDER Dahar Azis Raafweg. PADANG 
Telefoon No. 277. Belastingconsulent en Administratie 


aapar penting 


Kalau e.e. dan entjik2, toean2 dan njonja2 maoe berangkat dari Padang ke Solok 
djam 3 sore an dari Solok ke Padang djam 8 pagi. Tompanglah Auto Padang 
Solok Bandaro Boengsee Insja Allah segala penoempang dalam keaman an dan 
barang2 didjaga dengan baik. Nanti dan toenggoelah di Standplaats di, Apotheek 
Padang Buffet baroe Solok, 


ER 


Adres jang terkenal Haroen Toco mas Pasar Solok Mendjoeal dan membeli 
barang2 mas dan intan dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes Toean 
boleh persaksikan menanti de dengan Hermat. Eigenaar 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
Tersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. 
Potongan menoeroet zaman Menanti dengan hormat 


Malam Pasar Di Belantoeng - Ketjil Sampai 18 


Padang Juni 1938 HET BESTUUR 


CHAMIS 16 JUNI 1938 


DAGBLAD 

LEMBAR KEDOEA 

92 

SARANGAN DA 
Keroesoenan di kaslaha 


Kabar kawat kemaren jang berasal dari Havas menerangkan bahwa kabar jang 
terdapat dari soember jang boleh dipertjajai menerangkan tidak sadja 
peperangangan saudara masih teroes meneroes di Spanjol, begitoe djoega di 
benoea Tiongkok anta ra Japan dengan Tiongkok, serta kalah menangnja dari 
kedoea belligrenetan dalam kedoea2 negeri itoe, sedangkan kegentingan jang 
selama ini dihiraukan sertadiroesoehkan oleh seloeroeh doe nia tersebab 
incidenten jang ter djadi ditapel watasnja Djerman dan Tsjecho Slowakije dimana 
ditembak mati doea motoristen bangsa Djerman oleh pendjaga watas negerinja 
Tsjecho Slowakije, jang telah agak moelai di ngin kembali, tersebab kabar kabar 
kawat agak koerang mensian kan, maka sekarang datang lag kabar jang baroe 
sekali menjoesoel jang tidak koerangnja poela mengemparkan kaoem diplo 
matiek dan politiek doenia. Teroetama sekali negeri negeri loear Rusland jang 
selaloe berharap akan bantoean serta pembelaan jang istimewa menjadan kan 
dirinja kepada kekoeatan Rusland. Kabar kawat itoe menerangkan bahwa dalam 
kalangan industrie di Sovjet timboellah beberapa kegontjangan serta 
seketjiwaan Oleh karena kekoerangan voorraad maoepoen materialen jang tidak 
tetap datangnja, maka menimboelkan soeatoe handicap pada leidernja oentoek 
melansoeng kan plannen dari ingingurs2, lan taran mana mereka itoe dapat di 
hoekoem tersebab sabotage. Tidak itoe sadja akan tetapi mereka2 itoe djoega 
tertoedoeh lantaran mengalpakan segala mesin mesin jang istimewa 
menghalangi produksi. Keroesoehan itoe bertambah besar oleh karena mereka 
jang kerdja dalam indoestrie centra itoe telah sedjak lama ini selatoe mendapat 
kekoerangan maka nan serta pembajarannja jang di tetapkan begitoe rendah. 
Harga harga dari barang2 sebaliknja terlaloe tinggi poela, sedangkan barang 
makanan dalam indoestrie centra itoe serba koerang poela. Boekan sadja jang 
terseboet diatas jang senentiasa mendjadi soal jang haroes diselenggarakan oleh 
pemerintah Sovjet akan te tapi moesoehnja jang lain jang sedjak lama ditjari 
dimana berseminja menambah membesarkan kesoelitan itoe. Beloem selang 
lama ini dise loeroeh Negeri Rusland tersiar dari radio bermatjam matjam 
propaganda anti pemerentah Stalin 


dimaen sekalian dinjatakan bah wa Stalin pada hari perajaan Mei akan diambil 
njawanja dari toeboehnja. Diwaktoe kini lain lagi keaadaan jang timboel jang 
meroesoehkan autoriteiten2 tinggi berhoeboeng dengan kembali mendjelmanja 
pamfletten2 jang diloe ar wet, dimana diterangkan "regeerkliek" dengan 
perkataan lain mereka2 golongan pemerintah teroetama sekali prihal Stalin atas 
mana dilakoekan kritiek jang sehebat hebatnja Lectuur2 jang seroepa itoe te lah 
sedjak 20 tahoen lamanja tersiar di Rusland dengan tidak di ketahoei dari mana 
soembernja sampai sekarang ini. Terlebih dahoeloe dari pada ini pamfle ten itoe 


tjoema tersiar diperloearan sadja, akan tetapi kini soerat siaran terseboet 
bertebar sampai kecentra indoestrie indoestrie di Moskou jang masoeknja 
dengan djalan rahasia. Pamfletten terseboet ditinggal kan diatas medja2 dari 
pegawai2 pemerentah, atau ditempat2 jang terlowong maoepoen bertaboeran 
diatas lantai2 pabriek2 itoe. Dalam soerat siaran itoe di gambarkan Stalin sebagi 
seorang jang tidak tjoekoep akal sarta di toedoeh bersalah melemahkan 
pembelaan negeri itoe oentoek memberi kesempatan oentoek moesoeh2 jang 
datang dari loear negerinja. Keadaan seroepa itoe menoendjoekkan bahwa 
oedara negeri Rusland tidak normal, sedangkan berapa poeloehan riboe 
cadetten jang beloem lagi tammat dari peladjarannja akan mendjabat pangkat 
officier dalam bala tentera merah sebagi penjaring balatentera jang kini. Melihat 
akan keadaan sekarang di Rusland itoe maka da patlah kita menarik 
kesimpoelan bahwa kedoedoekan negeri itoe tidak sadja diantjam oleh bahaja 
jang datang dari loear akan tetapi moesoeh jang paling besar boeat kusland itoe 
berada dalam negerinja sendiri poela. Ternjata bahwa maksoed Sovjet oentoek 
menghidoepkan api revolutie doenia itoe akan boleh djadi moelai hidoep dalam 
negeri itoe sendiri poela. Dengan keadaan itoe, peperangan di Spanjol dimana 
pasoe kan pemerentah begitoe djoega Tiongkok jang senantiasa sangat 
berharap akan bantoeannja zware Indoestrie Sovjet tentoe akan toeroet soesah 
poela. Lain kali kita akan memberi pemandangan jang lebih lan djoet. 


Indonesia Kepentingan koeli2. Dan kaoem madjikan di tanah Seberang. Orang 
bermaksoed akan mero bah atoeran perkerdjaan koeli2 di tanah seberang jang 
diadakan moelai tahoen 1911. Perobahan ini penting sekali sebagai kaoem 
madjikan teroetama di Sumatra. Tetapi dikalangan kaoem madjikan roepanja 
ada rasa tidak soeka dengan perobahan ini Keadaan pekerdjaan ditanah 
seberang itoe boleh dikatakan baik sekali 1? Redi dan oentoek kepentingan 
sociaal kaoem madji kan itoe telah mengadakan atoe ran2 jang berhasil baik. 
Kaoem madjikan itoe mempoenjai keberatan terhadap peroba han itoe 
berhorboeng dengan keadaan bahwa mengadakan atoe oentoek kepentinganja 
pendoedoek akan dipandang sebagai soeatoe kewadjiban, sedang sampai 
waktoe sekarang perboeatan jang demikian itoe boekan soeatoe koewadjiban. 
Kaoem madjikan dan Pemerin tah sekarang sedang mengada kan pembajaran 
tentang soal i toe JB Beratnja orang mentjari peng hidoepan. Dionderneming 
Tjoeroeg, Tjikampek. Pembatoe kita di Poewarkarta mengabarkan sebagai 
berikoet: Seringkali dikabarkan, bahwa di onderneming karet Tjoeroeg di 
Tjikampek banjak orang2 koeli jang telah dapai digigit oelan giboeg. Karena 
oelar giboeg itoe terlaloe berbisa, banjak koeli2 jang bekerdja disitoe djadi 
takoet dan bekerdja selaloe dengan koeatir djikalau digigit oelan jang amat 
berbisa itoe. Roepanja onderneming itoe memang sarangnja oelar giboeg, sebab 
disitoe masih terdapat banjak sekali hoetan2 dengan roem poet jang tebal. Kalau 
sang madjikan soeka memperhatikan keadaan itoe, saja kira djoemlahnja orang 
koeli jang digigit oelar giboeg itoe akan koerang Pada waktoe sekarang ini boleh 
dikata tiap2 boelan tentoe ada seorang koeli jang djadi korbannja oelar giboeg. 
Kalau orang jang digigit tidak lekas dapat pertolongan dari dokter, tentoe akan 
melajang dja wanja, dan siapa jang dapat keroegian? Pertama kali anak bini si 
korban dan kedoea kalinja si madji kan sendiri, sebab ia kehilangan koelinja. 


Kalau sang madjikan tidak memperhatikan keadaan ini, bisa djoega banjak koeli 
jang minta keloear, karena takoet kalau mendjadi korban. Kalau kedjadian 
begitoe, beta pakah besarnja keroegian jang akan didapatnja oleh sang madjikan 
itoe? Moedahzan sang madjikan soeka memikirkan keadaan ini ! (TjT) 


Tjerita Pendek 


njinta jang senjat Digoebah oleh: Hema L.S. Disa'at jang baik, boenga sedang 
kembang, hati diwaktoe sedang tidak terharoe, maka moefakatlah Agoes dengan 
Alimah keadaan maksoed hatinja, karena Agoes mengertilah jang bahasa Alimah 
mendjadi isterinja, beloem pernah tinggal dikampoeng, tapi pada ini waktoe, 
didorong oleh beberapa keadaan, maka maoe tak maoe misti doeloe merantau 
karena dasarnja darah Minangka bau soeka merantau, dan alasan dengan 
tjoekoep Agoes terangkan. Setelah Alimah mendenger keadaan itoe, maka 
Alimah sedikit poen tidak ketjil hati dan merasa kan keberatan, sebab soedah 
poela difikirnja melarat dengan manfa'atnja, serta akibatnja dibela kang hari. 
Poetoes moefakat de agan Alimah, soeatoe malam kemoedian dari itoe, maka 
Agoes moefakat poela dengan mertoeanja, maksoed dan niatan hatinja itoe, 
berachir mertoeanja tidak dapat membantah, hanja acc sadja. Moesta'id soedah 
dengan segala ahli famili, kemoedian sekali baroelah di dakan vergadering 
dengan segala pemoeda, oentoek melepas Agoes, dan diitoe wak toe 
vergadering, beberapa pemoeda toeroet bersedih hati, dari karena 
keberangkatan Agoes, kesedihan mana, tentoe pembatja mak loem tjoema 
boeat sementara, karena kebiasaanlah sesoeatoenja itoe selamanja tidak 
tergantoeng kepada seseorang. Segala pida to2 jang dioetjapkan oleh beberapa 
pemoeda, semoeanja dibalas dan disamboet oleh Agoes, sehing ga didalam 
kesedihan jg tadinja bergoeloeng2, dari karena pandai nja Agoes membawanja, 
maka awan sedih itoe berganti dengan kegembiraan. Hari Kemis, dengan 
menaiki auto OPEL dari Soengai Batang maka menompanglah Agoes keBoekit 
Tinggi, dan sesampai di Boekit Tinggi Agoes teroes menjamboeng lagi dengan 
auto NIKAE jang akan berangkat keko ta Padang. Kota Padanglah tempat Agoes 
sekarang memoesing otaknja, dan melakoekan apa jang baik oentoek 
penghidoeoan, segala kesenangan dahoeloenja itoe, dising kirkannja kebelakang 
semoeanja. Sesoedah hari Agoes masoek di salah satoe poterk, dan diperha 
tikannja dengan sebaik2nja. Kedatangan Agoes disamboet oleh toekang potrek 
itoe, sehingga beromongzlah Agoes dengan touke ke potrek itoe. Setelah 
poesing kesana dan kemari, maka berkatalah Agoes kepada Touke toekang 
potrek itoe, kalau dia maoe mengadjar Agoes tentang kepandaian memotrek. 


Ada samboengang 


BEATIE EN TAHOR MODERN KWAL MENOEROET ZAMAN Sedia tjoekoep 
bermatjam-matjam kain boeat toean menoeroet model jang paling belakang 
Harga damai PONDOK 44 Padang Menoenggoe dengan hormat. Mnager M. KASIM 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Transport Autodienst. S. S. 
NARAS 

LOEBOEK VIA 

ALOENG T KOE 

VV SPECIAAL 


Administratie kantoor G „Honests Ngarai Weg no 2 Fort de Kock anggoep 
mengerdjakan boekoe 2 dagang sampai beres pada a countant belasting dienst 
diharap toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang terseboet Dikerdjakan 
oleh orang jang soedah mengerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang 
jang soedah berdiploma boek houding A dan B. Pembajaran berdamai De 
Beheeder 


Membawa barang2 dan passagiers Dienstberangkat di LoeboekBasoeng Poekoel 
6 pagi. Masoek di Naras poekoel 820 pagi dapat persamboengan dengan kereta 
api ke Padang dan Tanah Darat" li Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 
petang dapat persamboengan dengan kereta api kePadang station dan padang 
Pandjang. Dients berangkat di Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari 
Padang station dan Badang Pandjang-Masoek di Loe boek Basoeng poekoel 12 
tengah hari Poekoel 4,30 setibanja kereta api dari Padang dan tanah darat 
masoek di Loeboek Basoeng poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini 
dienst ada auto baroe dan didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh 
dipertjaja Diantara itoe waktoe ada poela dienst auto extra Datanglah pada 
segala stations S.S.S. dan stations auto dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe- 
dan meminta keterangan lebih panjang. Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst 
auto S,SS berarti Hemat Tjepat dan sentosa. 


GBoleh persaksikan sendirj Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada 
mengoedjoeng kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal 
Buffet baroe Solok Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan 
jang enak dan sedap Menanti dengan hormat 


PASING 
asli 
iroeng 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tgeloepnja ditanggoeng tidak loentoer Persediaan besar hanja pada toko: M.G. 
Mohammad Yoosuf BOEJOENG TAMIN 


63 Batipoeh - Padang Telegrams; „BOEJOENGTAMIN Tel no 161 


No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: „MUNAYOOSUF 


Awas 


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menambahkekoeatan 
toean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asmani Drank lama2 sehat 
gagah goembira Agenten Radjo Bongsoe B.N. Kamp. Baroe — Padang. Importeur: 
D. M. Talib Alibi 107 


Klamboe penganten BELILAH BATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloear Indonesia 125 
Padang tel 333 


Braveennrichting Cliche en Stempel Fabrik Reparatie Ateler S. B. Damly Kali 
Ketjil, 9 PADANG S.W. K. 


